Dzikir Setelah Shalat 


S^LaJl Juu jSjJI 


[ Indonesia - Indonesian - ] 


Penyusun : Syekh Abdul Azizi bin Abdullah bin Baz 


Terjemah : Muh. Lutfi Firdaus 
Editor : Eko Haryanto Abu Ziyad 


2009 - 1430 


islamhouse* 


Jl*j _/Ul 


8 ® 


jl> jjj <d)l S^s- jjj JjJjJI JLp ! c_aJlj 




iljj ^X>UjLa ^SsjI IAaS^I 


2009 - 1430 


islamhouse, 


Dzikir Setelah Shalat 


Termasuk sunnah apabila seorang muslim setiap selesai shalat 
fardhu membaca: 

.( 3 kali ) 


( Saya memohon ampun kepada Allah ) 

p *—> y L >jLu c«ji (0-^— it i 


(Ya Allah Engkau Maha Sejahtera, dari-Mu kesejahteraan, Maha 
Berkah Engkau wahai Dzat yang memiliki Keagungan dan 
Kemuliaan ) . 

. - L <a-->J I <d 3 • 't I 4l «4J 2 J ^ ^-^>-3 4jbl 4JI 

^LlIII 4J ^ i>» /ttl 4 J ^ 4J .abl Vj JLutj ^3 4Jbl Vj 4JI V. 4jbb Vj Sjis 'd 3^" 

UJ V p £ h I . I 3^3 ^ b 11 ^ j d 4Jbl V) 4_J I I 

^ 0 Si* " “i * 'a „ s o f 0' o 

. _L>JI JL>JI lis jbJLi lIuLL 4 L^J ^ a 

(Tidak ada Rah yang berhak disembah kecuali Allah semata, 
tiada sekutu bagi-Nya. Milik-Nya seluruh kerajaan dan milik-Nya 
segala pujian dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, tidak ada 
daya dan kekuatan kecuali dengan izin Allah. Tidak ada Ilah yang 
berhak disembah kecuali Allah dan kami tidak menyembah kecuali 
kepada-Nya, milik-Nya segala nikmat, milik-Nya segala keutamaan 
dan milik-Nya segala sanjungan yang baik. Tidak ada Rah yang 
berhak disembah kecuali Allah dengan mengikhlaskan agama 



(ketundukan) untuk-Nya walaupun orang-orang kafir benci. Ya Allah 
tidak ada yang dapat menghalangi apa yang Engkau berikan ., tidak 
ada yang dapat memberi apa yang Engkau halangi dan tidak 
bermanfaat bagi orang yang memiliki kekayaan (dari siksaan-Mu) 
akan kekayaannya " . 

Dibaca pula setelah shalat Subuh dan shalat Maghrib do 'a seperti 
diatas dan ditambah pula dengan do'a ini: 

3^3 ‘ ‘ 3 33 4J Oj — — 't 1 V 4Jbl VI 4JI V 

.10x 


( Tidak ada Uah yang berhak disembah kecuali Allah semata, tidak 
ada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya segala kerajaan dan bagi-Nyalah 
segala pujian, Dialah Dzat Yang Menghidupkan dan Mematikan, 
dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu ) . 

Kemudian setelah itu membaca: 

33x, Kemudian <dii ^Lk»f33x dan" 33x dan "<dji 

disempurnakan yang keseratus dengan membaca: 

.j-jjia ,t '“ V 4Jbl VI 4JI V 

( Tidak ada Rah yang berhak disembah kecuali Allah semata, tidak 
ada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya segala kerajaan dan bagi-Nya 
segala pujian dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu) . 

Kemudian membaca ayat Kursi: 



Loj CJ'jDoJL J ! Lo ja} *y j 4Jw^u jO jj^-l5 ^ jllj I I J-® ^i ^i ^ ^ ^ 


i) j)a a >0 ^_gJLL>- La J JL^J-bl j <J La j*iu ^4jiL) ^ ! jO JLlP £jLiU} (_£d]l li (J-« 

> 9- *s ' ^ t’* * )■ > * ^ ~ ^ ’ 

j-Aj LLgJg-fl^- *)lj ( ^sj')l\j CLJ'jL^l J! A^m"^ ^*}3 t-\-Zj LLj Sfl ^4-«JLp J^a 

^JLLwJT 


{Allah, tidak ada Ilah (yang berhak disembah) kecuali Dia yang 
hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluk-Nya , tidak 
mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang ada dilangit 
dan apa yang ada dibumi. Siapakah yang dapat memberi syafa'at 
di sisi Allah tanpa seizin-Nya? Allah Mengetahui apa-apa yang 
dihadapan mereka dan dibelakang mereka dan mereka tidak 
mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang 
dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah 
tidak merasa berat memelihara keduanya dan Allah Maha Tinggi 
lagi Maha Besar ) . 

Kemudian membaca: 

4 ^ ^ dan 4 ^ ^ ^ ^ dan 4 ^ A 3- ^ 


Dan ketiga surat di atas khusus dibaca sesudah shalat Subuh 
dan shalat Maghrib serta di ulang-ulang tiga kali. 

Inilah yang terbaik . . . semoga shalawat dan salam tetap 
tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad shallallahu 'alaihi wa 
sallam. 




